
Disusun Oleh: 


Rani Riandini (1815500010) 
Dhio Fathi R. (1815500011) 





















































Pengenalan 

• Membran Sel 

- fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa 
lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. 


• Neuron 

- satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi 
menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya 
suatu stimulus (rangsang). 




Dendrite 



Nucleus 


Axon Terminal 


Node of 
Ranvier 



Schwann cel 


Myelin sheath 









Fungsi Saraf 


• Menerima rangsangan (oleh indera) 

• Meneruskan impuls saraf ke sistem saraf pusat (oleh saraf sensorik) 

• Mengolah rangsangan untuk menentukan tanggapan (oleh sistem 

saraf pusat) 

• Meneruskan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor (oleh saraf 

motorik). 




Komponen Sistem Saraf 


• Reseptor 

* Penghantar Impuls 


Efektor 




Reseptor 


Golongan reseptor (menurut jenis energi) yang biasa adalah 
mekanoreseptor (teganagan atau tekanan), kemoreseptor 
(zat-zat kimia), dan fotoreseptor (cahaya) 

Golongan reseptor (menurut menurut posisi badan) sebagai 
eksteroreseptor, enteroreseptor, dan proprioseptor yang 
masing-masing memberikan respon terhadap rangsangan 
luar, rangsangan viseral dan vaskuler 


Sinapsis 


Sinapsis adalah sambungan antara neuron yang satu 
dengan neuron yang lain. Pada saat impuls melintasi 
sinaps, impuls dapat terus dijalankan atau dihambat. 
Sinaps terdapat pada: 

• antara akson dari neuron yang satu dengan badan sel dari neuron 

lain. 

• antara akson dari neuron yang satu dengan dendrite dari neuron lain 

• antara ujung akson dari neuron yang satu dengan akson neuron lain. 




Pengelompokkan 


• Sel saraf sensorik 

• Sel saraf motorik 


Sel saraf intermediet/Sel saraf konektor 




Jenis Sistem Saraf 


Ada 2 jenis, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik 


Saraf Parasimpatik 

Saraf Simpatik 

Penyempitan pupil 

Pelebaran pupil 

Stimulasi sekresi air liur 

Penghambatan sekresi air liur 

Mengurangi denyut jantung 

Meningkatkan detak jantung 

Penurunan diameter saluran napas 

Meningkatkan diameter jalan napas 

Merangsang aktivitas sistem 
pencernaan 

Menghambat aktivitas sistem 
pencernaan 

Merangsang sekresi empedu 

Mengurangi sekresi empedu 

Kontraksi kandung kemih 

Melemaskan kandung kemih 

Melemaskan rektum 

Kontraksi rektum 









Koordinasi Saraf 


1 . Menerima informasi dalam bentuk rangsangan 

2. Rangsang diterima oleh reseptor panca indera 

3. Rangsang diteruskan ke pusat syaraf 

4. Memproses informasi atau rangsangan yang diterima di pusat 

informasi syaraf. 

5. Hasil proses berupa impuls dikirimkan kefektor lewat neuron efferent 

6. Produknya memberikan tanggapan atau merespon rangsangan yang 

diterima 

7. Terjadi tindakan berupa efek dari suatu tanggapan 


Neurotransmiter 


Neuron berkomunikasi melalui aktifitas elektrik, yaitu melalui 
substrat neurotransmiter 

Merupakan senyawa organik endogenus membawa sinyal di 
antara neuron. 

Neurotransmiter terbungkus oleh vesikel sinapsis, sebelum 
dilepaskan bertepatan dengan datangnya potensial aksi. 

Beberapa neurotransmiter utama, antara lain: 

♦ Asam amino: asam glutamat, asam aspartat, serina, GABA, glisina 

♦ Monoamina: dopamin, adrenalin, noradrenalin, histamin, 

serotonin, melatonin 

♦ Bentuk lain: asetilkolin, adenosina, anandamida, dll. 


Potensial Membran Istirahat 


Merupakan Beda potensial pada saat keadaan istirahat. 

Potensial ini berpolaritas negatif di sisi dalam dan positif di sisi 
luar membran sel. 

Cairan Intraseluler 

cr Na + A’ K + 



K+ Cl' Na + 

Cairan Ekstraseluler 






Potensial Membran Aktif 


Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan 
oleh tubuh. 

Terdapat 5 rasa yang dapat kita terima yaitu bau, suara, rasa, 
sentuhan, dan cahaya. 

Dalam keadaan aktif, potensial membran sel mengalami 
perubahan dari negatif di sisi dalam berubah menjadi 
positif di sisi dalam. 


Kesimpulan 


Dalam saraf memiliki beberapa fungsi yang 
berbeda tergantung pada sistem saraf-nya. 

Setiap saraf atau neuron dihubungkan oleh 
sinapsis. 

Dalam sel saraf ada 3 macam, sensorik, 
motorik, dan intermediet. 

Neurotransmiter ialah senyawa organik yang 
menghasilkan potensial membran. 



